WikipediA 


Bahasa Pomo Timur 


Bahasa Pomo Timur adalah bahasa Pomo yang hampir 
punah yang pernah dituturkan di kawasan Clear Lake di 
Lake County, Kalifornia, oleh salah satu kelompok suku 
Pomo. Bahasa ini tidak dapat dipahami oleh penutur 
bahasa Pomo lainnya. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, 
bahasa ini dituturkan dari kawasan pesisir utara Clear 
Lake hingga mencapai wilayah di sebelah utara San 
Francisco, serta di kawasan pegunungan di pesisir di 
sebelah barat Lembah Sacramento. Bahasa Pomo 
berbatasan dengan bahasa Patwin dan Yuki di utara, 
sementara di selatan bahasa ini berbatasan dengan bahasa 
Wappo, Pomo Tenggara, Pomo Selatan, Pomo Tengah, 
Pomo Utara, dan Miwok Danau. Di barat bahasa ini juga 
berbatasan dengan bahasa Pomo Utara. 

Wilayah yang pernah menuturkan bahasa Pomo Timur 
secara geografis terpisah menjadi dua, dan hal ini dapat 
dilihat dari keberadaan dialek-dialek yang berbeda. 

Evidensialitas 


Salah satu keunikan bahasa ini adalah keberadaan empat 
akhiran penanda evidensialitas pada kata kerja: -ink’e 
(indera selain penglihatan), -ine (kesimpulan atau tebakan 
sendiri), --/e (kabar burung), dan -ya (mengetahui secara 
langsung): M 


Jenis 

evidensial 

Contoh 
kata kerja 

Arti 

Indera selain 
penglihatan 

p h a-bek h - 

ink’e 

"terbakar" 

[yang berbicara 
merasakan sendiri] 

Kesimpulan 
atau tebakan 
sendiri 

p h a-bek-ine 

"seharusnya 

terbakar" 

[yang berbicara 
menyimpulkan atau 
menebak dari bukti 
yang ada] 

Kabar 

burung 

p h a-bek h -*le 

"terbakar, katanya" 
[yang berbicara 
mengabarkan apa 
yang didengar] 

Mengetahui 

secara 

langsung 

p h a-bek-a 

"terbakar" 

[yang berbicara 


Bahasa Pomo Timur 

Bahca-ltU 

Dituturkan di Amerika Serikat 
Wilayah Kalifornia Utara 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


ISO 639-3 
Glottolog 


1 (2006)M 


Pomo 

■ Bahasa Pomo Timur 
Kode bahasa 

peb 

east2545 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/east 
2545)121 


Northern 


Central 


Jf 

NestemJ 


Northeast 


Southeast 


Kashaya 
ISoLTthHestemJ 


Peta tujuh bahasa Pomo di Kalifornia 




































memiliki bukti 
langsung] 


Catatan kaki 

1. A http://www.omniglot.com/writing/pomo.htm 

2. A "Big Valley Rancheria". Diakses tanggal 2012-09-17. 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Porno Timur". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

4. A McLendon 2003:101-2 

Daftar pustaka 


■ McLendon, Sally. (2003). Evidentials in Eastern Porno with a Comparative Survey of the 
Category in other Pomoan Languages (https://books.google.com/books?id=GWk9AAAAQBAJ 
&pg=PA101#v=onepage&q&f=false) In A. Y. Aikhenvald & R. M. W. Dixon (Eds.), Studies in 
Evidentiality (pp. 101-129). Typological studies in language (Vol. 54). Amsterdam: John 
Benjamins Publishing Company. ISBN 90-272-2962-7; ISBN 1-58811-344-2. 

■ McLendon, Sally (1978). "Ergativity, Case, and Transitivity in Eastern Porno". International 
Journal of American Linguistics. hlm. 1-9. JSTOR1264759. 

■ McLendon, Sally (1975). A grammar of Eastern Porno. University of California Press. 

ISBN 978-0-520-09369-0. 

■ Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge 
University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Pomo_Timur&oldid=13868876" 


Halaman ini terakhir diubah pada 30 April 2018, pukul 01.05. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






